Dahsyatnya 
SHALAT 
SUNNAH 


Menaikkan Derajat Hidup 
dan Meraih Pertolongan Allah 
dengan Shalat Sunnah 


Dilengkapi 
PANDUAN G1 


SHALAT SUNN 


Dahsyatnya Shalat Sunnah 


Penulis : Ust. Yusuf Mansur & Luthfi Yansyah 
Editor : Abu Fawwaz 
Layout : Ernawati 


Disain Cover : Dika MDP 


Cetakan pertama, Oktober 2013 / Dzulhijjah 1434 H 
Cetakan kedua, Mei 2014 / Rajab 1435 H 

Cetakan ketiga, April 2015 / Jumadil Akhir 1436 H 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 

AI right reserved 


Diterbitkan oleh: 

Penerbit Zikrul Hakim (anggota IKAPI) 

Jl. Waru no. 20 B Rawamangun 

Jakarta Timur 13220 Telp. (021) 475 4428, 475 2434 
Faks. (021) 475 4429 

E-mail: redaksi zikrul@)yahoo.co.id 


Didistribusikan oleh: 

PT. Bestari Buana Murni 

Jl. Waru No. 20 B Rawamangun 
Jakarta-Timur 13220 

Telp. (021) 475 4428, 475 2434 
Faks. (021) 475 4429 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Mansut, Ust. Yusuf 

Dahsyatnya Shalat Sunnah 

Ust. Yusuf Mansur, editor, Abu Fawwaz. — Cet.1.— Jakarta: Zikrul 
Hakim, 2012 

208 hlm.: 15 x 23 cm 


ISBN 978-979-063-900-3 


1. Judul 11. Fawwaz, Abu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR PENERBIT 


Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. 


Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, 
sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari 
akhir. 

Bersyukur kami dapat menghadirkan kembali buku karya 
Yusuf Mansur, seorang muballigh sekaligus penulis yang mampu 
memberikan pencerahan bagi setiap orang yang membaca 
karya-karyanya. Karena tulisannya mampu menyadarkan nurani 
seseorang Muslim untuk mengoreksi diri, menatanya, dan 
bergegas untuk mengubah diri. 

Seri lanjutan dari buku Wisatahati ini, “DAHSYAINYA 
SHALAT SUNNAH, Menaikkan Derajat Hidup & Meraih 
Pertolongan Allah dengan Shalat Sunnah”, adalah buku Wisatahati 
yang mengetengahkan luar biasanya fadhilah dari shalat-shalat 


sunnah. 


DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menurut Ustadz Yusuf Mansur, sunnah Rasulullah Saw itu 
jika dikerjakan secara istigamah pasti ada kejayaan di dalamnya. Apa 
saja sunnahnya, dan apa saja macamnya. Walaupun dilaksanakan 
hanya 1 atau 2 sunnah, tapi istigamah, teruuus dijalankan, insya 


Allah hasilnya akan luar biasa. 


Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita saat ini sudah jauh dari 
sunnah Rasulullah Saw Padahal Rasulullah Saw berjanji akan 
bersama orang yang menghidupkan dan menjalankan sunnah- 


sunnahnya di surga kelak. Kata beliau, 


On 


PA Ta ai PEN aed 33 Ia AA 
SIS SA ag (SA A3 Ea AI yag sa 


. 
mm 


“ 


. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia 
telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan 


bersamaku di surga.” 


Maka buat Saudara yangjauh rezekinya, yang susah rezekinya, 
yang miskin, yang hidupnya hancur-hancuran, cobalah petik 
1 atau 2 sunnah, insya Allah akan merubah hidup secepat yang 


Saudara mau. Subhanallah. 


Apa saja sunnahnya, coba jalankan dengan istigamah! Apa 
shalat Dhuha, shalat Gabliyah dan ba'diyah: shalat berjamaah, 
shalat malam, membaca shalawat, dan lain sebagainya. 

Setiap orang pastinya punya waziyyah (kelebihan) masing- 
masing. Misalkan ada seseorang yang punya mahabbah dengan 
orang tua. Ia memang tidak jago berjamaah, tidak jago gabliyah 
dan ba'diyah, tidak jago shalat malam, tapi ia punya mahabbah 


4 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(kecintaan/kepatuhan) yang luar biasa dengan orang tua, sama 
orang tua ia sayaaang dan taat banget, insya Allah yang begini ini 
akan Allah berikan keutamaan juga, akan naik derajatnya insya 
Allah. Berkhidmad (berbakti) sama guru, apalagi, luar biasa juga 
keutamaannya. 

Karena itu betul kata ulama Betawi alm. Kiyai Syafi'i Hadzami, 
bahwasanya di balik sunnah, ADA KEJAYAAN. 

Dalam buku ini tidak hanya dipaparkan keutamaan-keutamaan 
shalat-shalat sunnah dalam menyelesaikan beragam persoalan dan 
menaikkan derajat hidup, tapi juga dijelaskan panduan beberapa 
shalat sunnah pilihan agar kita bisa melaksanakannya sesuai 
dengan yang diajarkan Rasulullah Saw. 

Semoga kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah Saw, 
yang senantiasa istigamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, 


sehingga kita akan bersama beliau di surga kelak. Amin. 
Selamat membaca! 


Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. £ 


DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENERBIT — 3 
DAFTAR ISI -— & 


£ SHALAT SUNNAH ADALAH SAYAP MIRAJNYA ORANG 
MUKMIN — 9 


« MENAIKKAN DERAJAT HIDUP DENGAN SHALAT 
TAHAJJUD — 19 


£ MEMBANGUN RUMAH DENGAN SAJADAH 
DAN AIR WUDHU — 4I 


£ DENGAN EMPAT RAKAAT DHUHA, REZEKI KITA 
SEHARIAN AKAN DICUKUPKAN -— 5I 


& TERCAPAINYA KULIAH KE AMERIKA DENGAN 
TAHAJJUD - 61 


£ MENCARI KERJA DENGAN SHALAT TAHAJJUD — 71 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


£ MELAKSANAKAN SHALAT SUNNAH ADALAH KUNCI 
RASA SYUKUR — 77 


£ 2 RAKAAT SEBELUM SHUBUH LEBIH BAIK DARIPADA 
DUNIA DAN ISINYA -— 85 


£ SHALAT SUNNAH MEMPERMUDAH SEGALA HAJAT — 89 
£ JADIKANLAH ALLAH SEBAGAI POROS — 99 
£ MENGAPA SHALAT SUNNAH PERLU DIDIRIKAN? — 113 


£ KEUTAMAAN DAN KEISTIMEWAAN MENDIRIKAN 
SHALAT SUNNAH DI RUMAH - I21 


PANDUAN SHALAT-SHALAT SUNNAH PILIHAN - 125 
£ SHALAT SUNNAH RAWATIB — 126 

£ SHALAT TAHAJJUD — 135 

£ SHALAT WITIR — ISI 

£ SHALAT DHUHA -— 157 

£ SHALAT TASBIH — 166 

£ SHALAT SUNNAH ISTIKHARAH — 172 

£ SHALAT SUNNAH SAFAR — 177 

£ SHALAT SUNNAH HAJAT — 180 

£ SHALAT SUNNAH WUDHU -— 184 

£ SHALAT SUNNAH TAHIYATUL MASJID — 188 
£ SHALAT SUNNAH HIFZHIL OUR'AN — 192 
£ SHALAT SUNNAH TAUBAT - 200 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“... Siapa yang menghidupkan 
sunnahku, sungguh ia telah 
mencintaiku. Dan siapa yang 
mencintaiku, maka ia akan 


bersamaku di surga.” 


(HR. at-Tirmidzi) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SHALAT SUNNAH ADALAH SAYAP 
MPRAJNYA ORANG MUKMIN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pembaca yang dimuliakan Allah, sesungguhnya segala 
kesulitan itu ada di genggaman-Nya Allah! Saya termasuk orang 
yang enggak percaya bahwa kesulitan itu bakal lama hilangnya. 
Malah, saya termasuk yang meyakini bahwa insya Allah bilamana 
kita yakin akan keesaan Allah, kita yakin akan kuasa Allah, kita 
yakin akan kebesaran Allah, kita yakin akan pertolongan Allah, 
kemudian kita mau mendekatkan diri pada-Nya, kita perbaiki 
apa yang salah, kita tingkatkan apa yang kurang, maka semudah 
Allah mengganti siang menjadi malam dan malam menjadi siang, 


semudah itu pula insya Allah kesulitan kita akan hilang! 


LGA de »£ 


2 AG Alat oo 
AI GEN UT pa A Kar KL AA J3 


"Katakanlah, "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. 
Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada- 
Nya-lah kamu dikembalikan.” (OS. az-Zumar: 44) 


Katakanlah, bahwasanya segala pertolongan itu hanya milik 
Allah. Segala kekuasaan yang di langit dan di bumi semuanya juga 
milik Allah. Dan apa saja urusan, semua kembalinya juga kepada 
Allah. Cuma memang kita ini suka mencari yang sulit. Solusi yang 
di depan mata, yang sudah dikasih sama Allah, yang kita sudah 
paham, kita enggak pakai! Segala ikhtiar dunia kita lakukan, tapi 
yang pokoknya kemudian kita lupakan! 


Pada tahun 2003, saya merasa kesulitan sudah di puncaknya. 
Tahun itu saya merasa sudah enggak akan ada lagi peluang buat 


maju, dan buat beres segala urusan saya. Tahun itu alhamdulillah 


10 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


saya diberikan kesempatan oleh Allah masih Ketemu sama alm. 
Mu'allim KH. Syafi'i Hadzami. Berangkatlah kemudian saya ke 
sana. Sampai sana kira-kira jam setengah dua. Kita bicara dengan 
beliau. Kita cium tangannya dengan khidmad dan bercerita 


tentang kesusahan yang sedang saya hadapi. 
Beliau berkata, “Tadi shalat Zhuhurnya jam berapa?” 


Saya yang datang setengah dua, memang baru shalat di 


sana. 


Lalu saya jawab, “Barusan! Saya barusan saja shalat 
Zhuhur!” 


Mu'allim kemudian mengangguk dan dia menjawab, “Pantes, 
pertolongan Allah jauh bener! Jarak Allah dengan kamu seberapa 
dekat sama awal waktu shalat? Terus kamu shalat Zhuhurnya 


berapa rakaat?” 


Saya saat itu tahu, ini kayaknya bukan pertanyaan. Semua 
juga paham kalau shalat Zhuhur itu empat rakaat. Terus saya 
jawab, “Empat rakaat, Mu'allim...” 

“Jadi, tadi empat rakaat shalatnya?” 

“Iyan 

“Pantes, shalat kamu enggak ada sayapnya! Shalat Zhuhur 
yang benar itu delapan rakaat. Dua rakaat gabliyah-nya dan dua 
rakaat badiyah-nya. Burung burung apa yang dia punya sayap, 
tapi dia enggak terbang, Burung apa coba? Ada dua. Satu, dia 
tahu enggak dia punya sayap? Kalau dia tahu dia punya sayap, dia 
enggak pakai dia punya sayap lantaran itu dia enggak terbang, itu 
namanya burung malas. Sudah tahu punya sayap, tapi dia enggak 
pakai. Yang kedua, dia tahu enggak dia punya sayap? Kalau dia 
enggak tahu dia punya sayap, padahal tuh sayap menempel di dia 


DAHSYATNYA sIALAT SUNNAH IN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


punya badan lantaran itu juga dia enggak terbang, itu namanya 


burung bego. Kamu masuk yang males atau masuk yang bego?” 
Oh... telak benat, #vh. Subhanallah. 


Hari itu saya belajar tentang sebuah dosa, yaitu dosa tauhid. 
Tidak berdiri /a ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Tidak 


berdiri yang wajib itu tanpa sayapnya yang sunnah. 


“ 
ab, 25 8 


KR Aa Lu 

Kalau cinta sama Allah, kita kudu ngikut sama rasul-Nya. 
Begitulah beliau punya warisan buat saya. Sekarang kita sama- 
sama wariskan lagi nih ilmu yang ternyata ilmu yang sederhana 
inilah yang sudah membuat negeri saya menjadi hancur! Lihat saja 
urusan kita! Benar-benar saya saat itu beristighfar kepada Allah, 
“Ya Rabb, maafkan saya, solusi saya kejar tapi diri-Mu tidak saya 
kejar. Solusi saya cari tapi Engkau Yang Maha Memiliki jawaban 
tidak saya cari. Jawaban saya buru, tapi Engkau Yang Datang 
malah saya lalaikan.” 

Kita punya yang wajib berantakan apalagi yang sunnah! 
Maka jawaban bagi negeri ini, jawaban bagi saya, jawaban bagi kita 
semua, kalau memang kita ingin beres kita punya urusan, ikutin 
tuh kata ulama, yaitu benarkan dulu shalatnya! Shalatnya lempeng, 
lempeng tuh urusan. Shalatnya bener, bener tuh urusan. Shalatnya 
lurus, lurus pula itu urusan. 

Di dalam salah satu buku saya, saat itu saya menyaksikan 
kebesaran Allah. Masalah selesai dengan sendirinya, Allahu 
Akbar! Kemarin kita uber-uber itu masalah supaya selesai, yang 
ada malah bertambah, bertambah dan bertambah itu masalah. 


Sudah mencari ke mana saja #v) urusan buat diselesaikan? Kita 


12 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


jawab, ke mana saja sudah kita cari. Ya sudah, kalau begitu cari 
di kamar! Cari di kamar! Kalau di kamar, nanti akan diantar tuh 
sama Allah. 


Saat itu, saya enggak sadar, air mata saya keluar... 


OKE Ai (OEM IGO EN GE 
Op AO IN 2 


ha 


SA In ae 3 
Ke KA SAN OS, Hp yura 
TAI SOE NAS 0 

(Op PIPI 


“Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk 
sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) 
seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih 
dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Our'an itu dengan perlahan- 
lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu 
Perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam 
adalah lebih tepat (untuk khusyu”) dan bacaan di waktu itu lebih 
berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan 
Jang panjang (banyak). Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah 
kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (Dia-lah) Tuhan Masyrik 
dan Maghrib, ada Tuhan (yang berbak disembah) melainkan Dia, 
Maka ambillah Dia sebagai Pelindung.” (9S. al-Muzzammil: 
1-9) 


DAHSYATNYA sIALAT SUNNAH 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kita serahkan semua urusan sama Allah! Sudah beres shalat 
wajibnya, lalu gabliyah dan ba diyah-nya beres, tambahkan dengan 
shalat tahajjud! Kemudian jadikanlah Allah sebagai wakil dan 
pelindung kita. Lalu apa masalah yang ada pada kita? Jika kita 
punya utang, maka Allah akan ambil alih utang kita. Jika kita 
belum punya jodoh, sampai saat ini masih belum terbayang siapa 
pasangan hidup kita, Allah akan ambil alih dan Dia yang akan 
mencarikan jodoh buat kita. Kita mencari enggak pernah Ketemu, 


Allah yang anterin. 
Kenapa? 


Karena kita serius mencari Allah! Selama ini kita enggak 
serius mencari Allah. Lihat dari yang wajib! Sampai hari ini kita 
lihat, dan saya pun melihat diri saya, susah payah saya membangun 
bagaimana saya menjadi murid yang baik dan ternyata susah! Satu 
dari cabang ilmu yang saya jaga, itu sifatnya mati-matian! Makin 
saya jadi ustadz, makin enggak beres nih yang mau saya omongin. 


Apa itu? Yaitu shalat tepat waktu! 


Usia kita sudah seperti ini, kenapa kita dilaknat sama Allah 
Swt?! Karena kita enggak kenal sama Rabb kita, sama Rabbul Jalal 


yang megang semua urusan. 


14 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Katakanlah, Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan 
Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah 
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.” (9S. Ali Imran: 26) 


Kita enggak kenal tuh sama Yang Maha Mempunyai kerajaan! 
Mana ukurannya? Sampai umur kita begini, kita masih suka jadi 
hamba yang sering memerintah Allah! Kita masih suka jadi 


manusia yang memerintah khalik-Nya! 
LL Pa RTA an 2... 


"Dan apakah — manusia tidak memper-hatikan bahwa Kami 
menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi 


penantang yang nyata!” (OS. Yaasiin: 77) 


Siapa kita? Kita hanyalah dari setitik air mani! Tapi tiba-tiba 
kita jadi pendurhaka! Bagian yang paling kecil kita durhaka sama 
Allah, kita menyuruh Allah menunggu. Kita memberi perintah 
ke Dia. Perintah apa? Perintah tunggu! Allah kita kerjain, nungguin 
kita. Ketika adzan berkumandang, “Allahu Akbar Allahu Akbar...” 
kita nyuruh Allah menunggu dengan berkata, 


“Tunggu ya, saya masih di tol!” 
“Tunggu ya, saya lagi kerja!” 
“Tunggu ya, saya lagi meeting!” 


DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Tunggu ya, saya lagi siaran!” 
“Tunggu ya, saya lagi mengajar!” 
“Tunggu ya, saya lagi dagang!” 
“Tunggu ya, saya lagi usaha!” 
“Tunggu ya, saya lagi di pasar!” 
“Tunggu ya, saya lagi belanja!” 

“Tunggu ya, saya lagi di dapur!” 

Allah kita suruh menunggu! Akhirnya kita jadi begini, nih. 

Di mana masjid yang penuh ketika zhuhur, ashar, maghrib, 
isya, dan shubuh serta di sepertiga malam? Itu hanya ada 
di pesantren! Alhamdulillah, Allah memberi kita bumi ini 


pesantrennya banyak. 


Ketika waktu adzan tiba, kita pada enggak ada. Yang mau 
ditolongin oleh Allah enggak ada! Akhirnya, ketika adzan 
berkumandang, “Hayya 'alash shalah... hayya 'alal falah... mari sini 
shalat, Aku akan berikan kejayaan, Aku akan berikan kemenangan, 
Aku akan berikan kesuksesan, Aku akan berikan kemuliaan, Aku 
akan berikan pertolongan,” kita enggak datang! Kita seperti orang- 
orang yang “gamu kusala,” yaitu berdiri seperti orang-orang yang 
malas. 


Bukan main amanah orang tua kita. Apa dia bilang? 
“Kalau kamu lagi punya masalah, jegat shalat Ashar!” 
“Kalau kamu lagi bermasalah, jegat shalat Zhuhur!” 


“Kalau kamu lagi punya masalah, bangunnya jam tiga malam, 
shalat Tahajjud!” 


“Kalau kamu lagi bermasalah, datang sebelum adzan ke 


IP? 


masjid, kamu adzan 
16 » DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Jegat Allah! Jegat! Sambut dia!” 


Begitu Allah datang dan Dia memanggil, “Allahu Akbar 
Allahu Akbar...” 

Kita jawab, “Labaik... Allahu Akbar Allahu Akbar...” 

Hanya orang yang di dalam masjid-Nya yang menjawab 
seruan-Nya. Sampai jika ada panggilan di radio, kalau kita bukan 
di masjid, belum tentu kita bisa menjawab. Lihat saja jika kita 
punya TV, begitu adzan berkumandang, apa iya kita menjawab 
panggilan adzan?! 

Maka ketika Allah berkata, “Wahai hamba-Ku, Aku sudah 
datang!” 

Kita menjawab, “Iya, ya Allah, saya sudah di sini!” 

Shalat Zhuhur dari Sabtu ke Kamis kita selalu telat, hari 
Jumat pun kita saksikan seperti hari biasa. Banyak orang-orang 
di perkantoran, di pabrik, dan di tempat-tempat usaha, yang 
datangnya itu ketika imam sedang berkhotbah. 

Maka nomor satu, coba kita benerin yang wajib. Kita usahakan 
bikin malu kita punya diri kalau kita ditunggu sama Allah. Sekali- 
sekali kita punya hidup nih sehari, kita yang nungguin Allah. Kita 
pasang nih alarm di kita punya hati, "Eh... sebentar lagi Allah 
datang, yuk kita ke masjid!” 

“Sebentar lagi ashar tiba, yuk kita ke masjid!” 

“Sebentar lagi maghrib datang, kita siap-siap yuk!” 

“Tanggung, nih, dari maghrib ke isya, mari kita tungguin 
Allah!” 

Pertama, benerin yang wajib! Yang kedua, kita tegakkan yang 


sunnah! 


DAHSYATNYA sIALAT SUNNAH 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


OL 


ali a Pi 
. ET “ Gg -$ @-$ One ( Lot 0... 


Kata rasul, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, 
berarti dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka 
dia akan bersamaku di surga. 

Tegakkan yang sunnah! 

Kita sempat berkata waktu bertemu Mu'allim KH. Syafi'i 
Hadzami, “Mw'allim, "kan sunnah kalau kita kerjakan dapat pahala 
enggak kita kerjakan enggak berdosa...” 


Lalu apa dia bilang? “Itu sunnah biasa. Kalau sunnah 
mu 'akkadah itu bahaya ditinggal!” 

Perhatian saya kemudian terkonsentrasi di situ, dan ternyata 
memang tidak gampang! 

“Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu'” (OS. al-Bagarah: 45) 


Ternyata susah! 
Kecuali buat hamba-hamba-Nya yang takut. 


Saya termasuk orang yang takut. Takut apa? Takut enggak 
ditolong oleh Allah. Takut enggak berubah nasib. Takut utang 
enggak kebayar. Maka karena saya "minal khasyi'in” (insya Allah 
mudah-mudahan), karena saya takut dan ngeri, maka saya jegat 
terus shalat berjamaah, ternyata hasilnya ajaib! Subhanallah, luar 


biasa! & 


18 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MENAIKKAN DERAJAT HIDUP 
DENGAN MALII TAHAJJUD 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jangan lupa baca basmalah dan berdoa 
agar Allah memberikan ilmu dan bidayah-Nya. 


Apabila kita punya masalah... 

Punya hajat... 

Punya keinginan... 

Dan ingin kita perdengarkan pada Allah Swt, 

atau kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, 

kita jauhkan pinggang kita dai tempat tidur, 

kita bangun tahajjud, 

kita memohon pada Allah, 

bermunajat kepada Allah, 

bermunajat kepada-Nya di saat yang lain sedang tidur, 
kemudian kita sempurnakan dengan bersedekah. 

Kalau kita mau melakukan tahajjud kemudian bersedekah, 
kita tidak pernah tahu 

hadiah apa yang akan Allah berikan jauh lebih besar daripada yang 


kita minta! 


Siapa yang menghidupkan sunnahku, begitu kata Rasulullah 
Saw, maka sesungguhnya dia mencintai diriku, dan siapa yang 


mencintai diriku, dia akan bersamaku di surga. 


Dekamlah banyak-banyak amanah sunnah Rasulullah Saw, 
insya Allah kita akan bersamanya di surga. 


20 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Dan pada sebagian malam hari bershalat tahajjudlah kamu sebagai 

suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu 

mengangkatmu ke tempat yang terpuji.” (9S. al-Israa : 79) 

Puji syukur kepada Allah yang turun di tengah malam untuk 
menjawab doa-doa mereka yang bermunajat di malam hari. 


Kata Rasul, Allah turun pada pertengahan malam, di dua 
pertiga malam terakhir, kemudian Allah bertanya kepada hamba- 


hambanya... 

siapa yang ingin kemulian, gum! Bangun! Bangun! Dan aku akan 
memberikan kemuliaan! 

Siapa yang ingin kebahagiaan... 

Siapa yang ingin kekayaan... 

Siapa yang ingin pertolongan... 

Siapa yang ingin bantuan... 

Siapa yang menginginkan diri-Ku... kata Allah, bangun! Maka 


Aku akan berikan itu semua yang kalian inginkan. 


Mari kita coba mengkaji surah al-Muzzammil, surah yang 
menjadi kesenangan saya, yaitu surah yang ke-73. Mari kita baca 


sama-sama! 


- 


SN SEAL LAOS SA P3 
KAN Op Ti SA Oa SE asi gd 


- 


AI 


SE ITA AO IE NA 
OS 


DAHSYATNYA sIALAT SUNNAH 21 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ayat-ayat inilah yang menemani ustadz, ketika ustadz hidup 
di dalam kamar tahanan. Ketika ustadz hidup dalam pelarian. 
Ketika ustadz hidup dalam suasana penuh dengan tekanan, punya 
utang banyak, jauh dari keluarga kepengen kumpul dengan orang 
tua, ingin lihat adik, inilah ayat yang dibaca, satu baris ini, 


OI EA IT oa A3 
Ustadz tahu bahwa Ustadz akan datang kepada siapa? 
Kepada Tuhan Barat dan Timur. 
La ilaha illahu... tidak ada lagi Tuhan selain Allah. 


Fattakhidz-hu wakila... Allah menyuruh kita mengambil Dia 
sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Jadi ustadz tahu 
dengan persis kalau ustadz datang ke Allah, maka Allah akan 
bersedia menjadi wakil kita. 

Subhanallah! 


Dikisahkan ada sepasang suami istri yang kemudian 


mendapatkan berkah dari ayat ini, yaitu tentang shalat malam. 


O ag 


KN 


“Wahai orang-orang yang berselimut!” 


Selimut apa? 
Selimut apa saja, apa mungkin hati ini yang susah atau otak 
yang bebal, enggak mau menerima pelajaran seberapa pun kita 


gigihnya, dan lain sebagainya. 


22 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ps 
Pe X3 


O JeE 


Buang itu kotoran hati. Buang itu kebekuan otak. Jangan 


salah menelan. 


Bangunlah sepanjang malam. Kalau tidak bisa, i//a galila, 
sedikit enggak apa-apa. 


Tana 

Atau setengahnya... 
ad Lab -A » 4 
1G) Ds ata Gak | 


Atau lebih sedikit daripada setengahnya. 


OA Pi 

Tambahkan bangun malamnya dengan membaca Al-Gur an 
dengan tartil. 

Pembaca yang dirahmati Allah, sebenarnya cita-cita saya 
mendirikan pesantren Al-Our'an ini, ayat ini, insya Allah, bukan 
berarti kita membanding-bandingkan antara pesantren Al-Our an 
dengan pesantren bukan Al-Gur'an. Di sinilah bedanya. Kalau 
Pesantren Al-Gur'an bangunnya dari setengah tiga atau jam 


tiga. Kemudian para santri mentartilkan Al-OYur an. Karena ada 
DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH — 23 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


setoran Al-Our an setelah shubuh. Dan alhamdulillah, tradisi itu 


berjalan dengan sangat baik di Pesantren Daarul Our an. 


Mari sama-sama kita menjaga tradisi ini. Sebab si security yang 
akan saya ceritakan yang nantinya mendapatkan berkah bangun 
malam itu, cuma tujuh hari menjalankan shalat malam, dan 
hasilnya luar biasa. Bagaimana kita yang kemudian enam tahun 
berturut-turut shalat malam, misalnya, kemudian memelihara 


shalat malam tersebut dan hafal Al-Our an. 
Masya Allah! 


Jadi pada satu saat, si istri security ini mengadu kepada 
suaminya dalam posisi hamil tua yang sebentar lagi melahirkan. 
Apa kata si istri, “Bang, ini anak yang ketiga, "ih. Kalau anak ini 
lahir, di mana tempatnya, nih?” 

Si security sadar rupanya mereka punya rumah kecil banget. 
Mereka punya rumah sangat kecil untuk mereka. Mereka sudah 
beberapa tahun mengontrak di kontrakan petakan. 

Ya, si security ini menyewa kamar yang 75 ribu sebulan. 
Bayangkan betapa kecilnya kayak apa? 

Kamarnya cuma satu. Di kamar itulah si security ini tidur 
beserta istrinya. 

Ustadz, tadi katanya ada dua lagi anaknya. Ya, yang lagi 
dikandung ini adalah anak ketiga. Anaknya yang dua lagi tidur di 
mana? Kalau bukan di rumah, kalau bukan di kamar, dia memang 
enggak bakal muat. Makanya anak yang dua itu tidurnya di ruang 
tamu. Jadi di ruang tamu itu kalau malam diangkat kursinya. 

Kebayang “kan ya kira-kira? 

Kursinya diangkat sehingga ada sedikit ruang untuk 
menggelar tiker. Ng), di situlah dua anak itu tidur. Kalau malam 


24 DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sebenarnya itu untuk tempat motor, tapi motor digeser di lorong, 
masih di ruang tamu. Supaya motor enggak hilang makanya 


ditaruhnya di dalam. 
Timbullah perkara ketika kemudian anak ketiga ini lahir. Di 


mana, #ih, naronya? Di kamar dia itu, di kamar utama itu cuma 


ada satu ruas kosong seukuran karpet. Di situlah dia shalat. 


Keluar sedikit dari kamarnya itu lorong dan menyambung ke 


kamar mandi sama dapur. 
Kebayang enggak, kira-kira ini rumah jenis apa? 
Ini adalah kontrakan yang dahulu cuma 75 ribuan. 


Kayaknya kita enggak pantas jika selalu mengeluh. Karena 
buktinya ada hamba Allah yang begini hidupnya dan menerima. 
Menerima sekali. Cuma, dia hanya ingin berdoa kepada Allah 
supaya mendapatkan rumah yang agak bagusan sedikit dari 
kontrakan yang 75 ribu sebulan. Ia ingin meminta yang 150 ribu 


per bulan atau yang 200 ribu per bulan. Yang agak gede sedikit. 


Nah, si istri tidak minta duit kepada Allah, karena sadar si 
suami memang tidak punya duit. Lalu apa yang dikatakan si istri, 
“Bang, kita shalat malam, yuk! Shalat Tahajjud! Anak kita sebentar 
lagi keluar. Kalau kita belum dapat tempat yang bagus, anak kita 
mau ditaruh di mana? Abang tidak usah repot-repot, nanti saya 
saja yang berdoa, Abang tinggal mengamini saja.” begitulah kata 
istrinya. 

Sadarlah si suami kalau dia tidak pernah memberikan apa- 


apa ke si istri yang sifatnya itu materi. 


“Baiklah, entar abang pulang agak sorean, biar abang bisa 
tidur sorean, biar abang bisa bangun malam, mengamini doa 


adik.” begitu kata si suami. 
DAHSYATNYA SHALAT SUNNAH 25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


